Favourite 


Dian Adijaya Susanto 


Favourite 
Plants 


MY 


AGAR 


DENDROBIUM 
RAJIN 


BERBUNGA 


“Trik rajin berbunga 

w Bunga segar hingga 6 bulan 

“ Tip pengendalian hama & penyakit 
“ Ragam teknik perbanyakan 


Dian Adijaya Susanto 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Favourite 
Plants 


AGAR 
DENDROBIUM 
RAJIN BERBUNGA 


Penulis: Dian Adijaya Susanto 

Penyunting: Rosy Nur Apriyanti 

Desain: Edi 

Cover: Edi 

Foto-foto: Dokumentasi Trubus 

Ilustrasi: Bahrudin 

Penerbit: PT Trubus Swadaya: Jalan Kapitan 1 No. 1A, Sukatani, Tapos, Depok - 16454: 
Telp: (021) 874 2220 Faks: (021) 874 3727: 

E-mail: redaksi@trubus-online.co.id: redaksi@trubus-online.com 

Homepage: www.trubus-online.co.id 


Pemasaran: PT Niaga Swadaya: Jl. Gunung Sahari 1II/7, Jakarta Pusat 10610: 
Telp : (021) 4255354, 4204402, Faks : (021) 4269263 


Cetakan : April 2018 
Hak cipta dilindungi undang-undang 


Kutipan Pasal 44, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia tentang HAK 
CIPTA: Tentang Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor & Tahun 1982 tentang 
HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo. 
Undang-Undang No.12 Tahun 1997, bahwa: 
1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak 
suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) 
ahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) 
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 
menjual kepada Umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling 
ama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta 
rupiah). 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 

Agar Dendrobium Rajin Berbunga 

Jakarta: Trubus Swadaya, 2018 

Vi#122 hlm: 23 cm 

ISBN 978-602-9407-47-1 ISBN Digital 978-602-9407-48-8 


9 II | 9 1786029 " 407488 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pengantar 


B : mengenai anggrek, siapa yang tak kenal dengan dendrobium. 
Icara Sama dengan phalaenopsis, dendrobium juga banyak disukai 


konsumen. Ada yang mengatakan bahwa dendrobium adalah karya alam yang 
unik, indah, dan eksotis. Bagi pehobi, nilai itu makin berlebih saat mereka 
menyadari kerajinan dendrobium berbunga dan umur mekar yang susah ditandingi 
tanaman lain. 

Dengan kelebihan itu wajar jika pasar dendrobium sangat besar. Negara yang 
sangat terkenal akan bisnis dendrobiumnya yang sangat besar adalah Belanda, 
Thailand, dan Indonesia. Kecantikan dendrobium memang mampu membius 
pehobi. Di Indonesia, anggrek tahan cuaca panas itu menguasai lebih dari 
separuh bisnis anggrek secara umum. Hampir seluruh sentra besar anggrek di 
seputaran DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur didominasi 
oleh dendrobium. 

Konsumennya amat beragam, tergantung jenis dan varietas yang disenangi. 
Mulai dari hibrid sampai spesies nan unik dan eksotis. Melihat tren itu, Trubus 
menyajikan informasi yang dibutuhkan pehobi dan calon pekebun. Jawaban 
untuk menghasilkan anggrek prima, trik membungakan dendrobium, hingga 
cara mengatasi tanaman sakit, bisa didapat dalam buku ini. Dengan foto-foto 
dan ilustrasi, buku ini diharapkan mampu menjawab seluruh kebutuhan pehobi 
maupun calon pekebun anggrek. Selamat membaca.” 


— 


aa ME 
3 Na Aa Mes lia? | 1 


id 


Daftar Isi 


Kenal Epifit Cantik 1 
Penyebaran 5 
Klasifikasi Dendrobium 6 
Morfologi 7 
Kelompok Dendrobium Bentuk Bunga 12 
Sifat Pertumbuhan Dendrobium 14 
Pembagian Dendrobium 14 
Varietas Dendrobium 22 
Kriteria Dendrobium Pot 22 
Dendrobium pot 22 
Dendrobium potong 25 
Kriteria Dendrobium Potong 25 
Dendrobium Belang 21 
Bukan Anggrek Bulan, Tapi Dendrobium 28 
Dendrobium Pendek Vs Tinggi 30 
Yang Penting Sebelum Tanam 35 
Lokasi Tanam 36 
Kontur tanah — - 37 
Ketinggian tempat 37 
Suhu 37 
Cahaya 37 
Kelembapan 39 
Ketersediaan air 40 
Pilih Anggrek 41 
Bibit botolan 412 
Bibit kompot 45 
Seedling 46 
Anggrek remaja 47 
Tanaman dewasa dan berbunga 47 
Cara Hasilkan Dendrobium Prima 48 
Kriteria Tanaman Sehat 50 
Media yang Tepat 51 
Kriteria Media yang Baik 51 
Ciri Anggrek Sehat 52 
Penggunaan media 56 
Pilih Wadah Tanam 58 
Penanaman 61 
Pemindahan dari Botol 62 
Pemindahan Bibit Kompot 63 
Tempel di Pohon 64 
Pindah Tanam Seedling 66 
Kendalikan Hama & Penyakit 66 
iv rny irubus favourite plants 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Hama 67 
Pemindahan Tanaman Remaja 67 
Penyakit 72 
Tip Pengendalian Penyakit 17 
Kiat Dendrobium Rajin Berbunga 79 
Pentingnya Pemupukan 80 
Jenis Pupuk 85 
Gejala Kekurangan Unsur Hara 86 
Ragam Pupuk Anorganik 88 
Ragam Pupuk Organik & Manfaatnya 89 
Ragam Pupuk Organik & Manfaatnya 90 
Ragam Pupuk Organik & Manfaatnya 91 
Ragam Pupuk Organik & Manfaatnya 92 
Aplikasi Pupuk 94 
Aplikasi Pupuk Berdasarkan Kebutuhan 95 
Cara Aplikasi Pupuk 96 
Penyiraman 98 
Teknologi irigasi 98 
Aplikasi penyiraman 99 
Pacu Anggrek Agar Rajin Berbunga 102 
Rangsang Anggrek Berbunga dengan Herbal 103 
Dendrobium Segar 22 Hari 103 
Bungakan Dendrobium Gunung 104 
Perbanyakan Dendrobium 107 
Kawin 10 Detik 109 
Penyerbukan Bunga Anggrek 110 
Perbanyakan Vegetatif 111 
Pemisahan Anakan Dendrobium 112 
Pemisahan Tanaman Remaja/Dewasa 113 
Trik Rangsang Keiki 116 
Pemisahan Keiki dari Umbi Semu Utama 117 
Daftar Pustaka 


Tentang Penulis 


my trubus favourite plants 


Kenal coifit 
Cantik 


Penampilan Dendrobium “Kim Manjo' x Dendrobium 
taurinum itu begitu memikat. Dendrobium hibrida yang tengah 
memamerkan 3 tangkai bunga berwarna dominan ungu itu 
memiliki kelopak bunga berkelir putih dengan semburat ungu. 
Pesonanya kian menarik lantaran memiliki labelum lebar dan 
tebal. Pantas bila pecinta anggrek di Kota Malang, Jawa Timur, 
Endang Issumaningsih, langsung jatuh hati pada pandangan 

pertama. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dendrobium 

Kim Manjo' x 
Dendrobium 
taurinum, memiliki 
labelum lebar dan 
tebal 


N Kenal Epifit Cantik 


, hibrida itu menambah 
De n O ro bi Uu Gara koleksi anggrek 
yang dimiliki Endang. Meski ratusan dendrobium menghias 
lahan Endang seluas 250 m?, tetapi perburuan belum juga usai. 
Ibu tiga orang anak itu menyukai dendrobium yang berbibir 
lebar, tebal, dan berwarna cerah atau gelap sekali. 

Tak hanya Endang, masih banyak pehobi lain yang terbius 
oleh pesona dendrobium. Mereka tak sekadar membeli tapi 
juga menjadikannya kesayangan. Wajar, pamor anggrek 
dendrobium tak pernah surut dan lekang oleh waktu. Kekuatan 
dendrobium terletak pada bentuk, ukuran, dan warna yang 
beragam. Perawatan dendrobium juga sangat mudah sehingga 
masyarakat awam tak sulit menikmati kecantikannya. 

Penanaman di daerah panas justru membuat dendrobium 
tumbuh maksimal. la populer dengan sifat yang mudah dan 
rajin berbunga. Terlebih lagi bunga mekar dalam pot bisa 
bertahan hingga 30 hari. Bagi konsumen, seluruh sifat itu tak 
mudah digantikan oleh tanaman lain. Apalagi semua kelebihan 
itu bisa diperoleh dengan harga terjangkau. 

Untuk menikmati keindahan dendrobium, beragam cara 
ditempuh pehobi. Tak hanya sekadar di pot, banyak juga yang 
menempelkan langsung di pohon. Cara itu meniru habitat asli 
dendrobium di alam. Naungan alami yang pas, ditambah iklim 
yang sesuai membuat anggrek tumbuh subur. 


my trubus favourite plants 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kenal Epifit Cantik P1 


Mirip dengan habitatnya di pohon, beberapa dendrobium Tampil soliter 
juga bisa ditata berderet di batang kayu mati. Anggrek disusun sebagai penghias 
sedemikian rupa hingga tampil unik di sela-sela kayu soliter taman 


yang disangga besi. Penggunaan besi kaki tiga memang 
cukup menunjang kekuatan pakis. Selain langsung menempel 
di batang mati, beberapa pehobi memajangnya bersama pot 
pakis. Cara itu selintas lebih mudah lantaran tak perlu repot- 
repot menambahkan media. Cukup diletakkan langsung 
bersama pot. Keindahan dendrobium semakin menonjol kala 


my trubus favourite plants 3 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kenal Epifit Cantik 


ditata dalam taman. Dengan penyusunan 
membentuk koloni dan permainan gradasi 
warna, dendrobium tampil asri. 

Pemilihan warna dan jenis yang terpadu 
menciptakan nuansa dinamis sebuah taman. 
Tampilan seperti itu sering digunakan saat 

pameran anggrek nasional dan internasional. 
Penambahan beragam asesoris pelengkap, 
seperti batu atau pot keramik menambah 
marak taman. Tak hanya di pot tanah atau 
pakis, wadah-wadah lain bisa menjadi alternatif 
pehobi untuk berkreasi. Lihat saja karya 
seorang pehobi yang meletakkan dendrobium 
mini dalam gelas kaca. Sangat unik dan 
cantik. Dengan tampilan itu, pehobi bisa 
meletakkan di atas meja kerja, meja makan, 
atau meja di ruang tamu. Untuk membuat 
kesan bersih, media pakis bisa diganti dengan 
bebatuan. 

Penggunaan dendrobium tak terbatas 
hanya sosok tanaman. Pemanfaatan sebagai 
bunga potong juga demikian populer. Beragam 
bentuk berbasis rangkaian bunga bisa didapati. 
Dalam bentuk tunggal, kuntum anggrek itu 
disajikan menjadi korsase. Dirangkai bersama 
daun potong, korsase lazim dipakai untuk 
berbagai acara seremonial. Cara pemakaiannya dengan 
disematkan di baju. 

Dalam bentuk rangkaian 
sedang, paduan dendrobium 
tertata indah dalam kemasan 
buket tangan dan karangan 
bunga. Sementara dalam 
rangkaian besar, steekwerk — 
papan karangan berukuran 2 mx 1 
m—dan krans umum dipilih untuk 
mengirimkan ucapan selamat 

di berbagai kesempatan. Itulah 

beberapa bentuk pemanfaatan 
dendrobium yang telah 
memasyarakat. 


Tampil cantik saat berbunga 


my irubus favourite plants 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kenal Epifit Cantik 


KN 


Tertata indah dalam 
buket tangan 


Lebih mudah ditata dengan “pohon” pakis 


Penyebaran 

Dendrobium tumbuh menyebar sangat luas mulai 
dari Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Anggrek , " 
epifit itu juga tumbuh di selatan Amerika Serikat dalam 1 
jumlah terbatas. Di Asia Timur ia banyak dibudidayakan 
oleh masyarakat Jepang, Taiwan, dan Korea, di Asia Tenggara, 
tanaman itu menjadi andalan Thailand, Indonesia, dan Filipina. 
Sebaran pun lalu meluas ke Papua Nugini, Selandia Baru, dan 
Tahiti. Kebanyakan kerabat Orchidaceae itu tumbuh liar di 
daerah tropis seperti Asia. 

Dendrobium tumbuh mulai dari dataran rendah Kalimantan, 
hingga kaki pegunungan Himalaya di ketinggian 3.800 meter di 
atas permukaan laut (m dpl). Habitatnya, koral di pantai, tanah, 


yo 


my trubus favourite plants 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sebagai elemen 
pendukung 
rangkaian bunga 


Dendrobium 
secundum 


6 


N Kenal Epifit Cantik 


batu-batuan, atau menumpang pepohonan seperti mangrove, 
kelapa, dan karet. Di Indonesia, dendrobium banyak dijumpai 
di hutan sekitar Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, Nusa 
Tenggara, dan Papua. 

Ada beberapa spesies dendrobium yang penyebarannya 
sangat luas. Di antaranya Dendrobium erosum, yang tumbuh 
dari Thailand, Malaysia, Indonesia, Papua Nugini, hingga 
Vanuatu, D. anosmum, tersebar dari India sampai Papua 
Nugini, D. crumenatum ditemukan di Myanmar sampai Papua 
Nugini. Jenis lain, D.macrophyllu, D. stuartii, dan D. secundum. 


Klasifikasi Dendrobium 

Sebagai anggota keluarga anggrek dengan total 20.000 
spesies dari 900 genera, dendrobium menduduki peringkat 
kedua terbesar. Dendrobium terdiri dari 1.500 spesies dengan 
klasifikasi botani sebagai berikut : 


Kingdom : Planthae 

Divisi : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas : Monocotyledonae 

Ordo : Orchidales 

Famili : Orchiddaceae 

Sub Famili — : Epidendroideae 

Suku : Epidendreae (Comber, 1990): 
Dendrobieae (Chan, et al.,1994) 

Genus : Dendrobium 

Spesies : D. antennatum, Dendrobium bifalce, 


D. canaliculatum, D. discolor, D. gouldii, 
D. macrophyilum, D. statriotes, 

D. johannis, D. lineale (veratrifolium), 

D. stratiotes, dan D. strebloceras, dll. 


my trubus favourite plants 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kenal Epifit Cantik e 


Morfologi 
Sama seperti anggrek lainnya, dendrobium memiliki 
bagian-bagian seperti bunga, buah, daun, batang, dan akar. 


1. Bunga 

Bunga dendrobium terdiri dari Sepal (kelopak bunga), 
Petal (mahkota bunga), Pollinia atau polen (alat kelamin jantan), 
Gymnostenum atau putik (alat kelamin betina), dan Ovari (bakal 
buah), Bibir (labellum), dan lidah, serta Tugu bunga (coloumn). 

Sepal berwarna cerah, berjumlah 3 helai, berbentuk lanset, 
meruncing atau bulat dan ukuran bervariasi. Sepal tengah 
disebut dengan sepallum dorsalis atau kelopak punggung. 
Sementara dua sepal samping disebut sepal lateralis atau 
kelopak samping. Sepal dasar bersatu membentuk segi tiga 
dengan taji. 

Petal berjumlah 3 helai. Petal ketiga di bagian tengah 
merupakan bagian yang menyatu dan membentuk bibir 
bunga. Umunya petal berbentuk lebih bulat dan lebih besar 
serta bertekstur halus dibanding sepal. Warna petal hampir 
sama dengan sepal, kecuali pada petal yang membentuk bibir 
bunga warnanya lebih cerah. 

Polen dendrobium berjumlah 4, tersusun dalam 2 rostellum 
kecil dan berbentuk bulat. Ukuran beragam mulai besar, kecil, 
bahkan sangat halus. Pollinia berwarna kuning pucat hingga 
kuning cerah. la muncul pada bagian atas tugu. 


Dendrobium 
canantum 


Warna bunga 
bervariasi 


my trubus favourite plants TA 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


N Kenal Epifit Cantik 


Buah matang 
3—4 bulan setelah 
penyilangan 


Putik berada di balik dalam tugu. Bibir merupakan 
perkembangan dari petal ketiga. Pada beberapa spesies 
ukuran bibir bisa membesar dan berwarna lebih cerah. 
Umumnya bibir terbelah menjadi 3 dan bagian dasar menyatu 
dengan taji bunga. 

Tugu bunga merupakan tempat berkumpulnya atau 
wadah alat kelamin bunga. Tugu terletak di bagian tengah 
antara bunga jantan dan betina. 


2. Buah 

Buah dendrobium berwarna hijau, berukuran besar, dan 
menggembung di bagian tengah. Bentuknya seperti kapsul 
yang terbelah menjadi enam bagian. Tiga diantaranya berasal 
dari rusuk sejati, sedangkan sisanya tempat melekat 2 tepi 
daun buah yang berlainan. Di tempat menyatunya tepi daun 
buah itu terbentuk biji-biji anggrek. Biji anggrek tidak memiliki 
endosperm sehingga untuk perkecambahan biji anggrek 
membutuhkan gula dan senyawa lain dari lingkungannya. 


my trubus favourite plants 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kenal Epifit Cantik P1 


3. Daun 

Daun dendrobium berbentuk lanset, lanset ramping, dan 
lanset membulat. Ukuran dan ketebalannya bervariasi. Daun 
keluar dari ruas batang dan setiap ruas muncul 1—2 helai. 
Posisi daun berhadap-hadapan atau berpasangan. Namun, 
beberapa spesies letak daun duduk berhadapan dalam satu 
ruas. Selama 1 siklus hidupnya dendrobium mengalami 2—3 
periode pertumbuhan, yaitu vegetatif, generatif, dan beberapa 
spesies, dormansi. Lama setiap periode tergantung spesies 
dan habitatnya. 


— 


 . 
—— 
Ai 


my trubus favourite plants 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bentuk daun lanset 


Kenal Epifit Cantik 


A 


, Penansan D. bellatulum ) 


ND. cuthbertsonii 


J ND. canalicatum 


D. cret. m 
cretaceu J 


D. crassinode 


“3 D. 'farmeri 


5s, 


Beragam tipe 
pseudobulb 


10 


4. Batang 

Dendrobium memiliki pola pertumbuhan batang tipe 
simpodial yaitu pertumbuhan ujung batang lurus ke atas dan 
terbatas. Pertumbuhannya akan terhenti setelah mencapai 
titik maksimal. Selanjutnya, tunas atau anakan baru keluar dari 
akar rimpang dan tumbuh membesar. Batang dendrobium 
umumnya beruas-ruas dengan panjang yang hampir sama. 
Sebaiknya pilih dendrobium yang berbatang segar, besar, 
hijau, dan jika ditekan tidak gembos. 

Pada anggrek epifit yang simpodial biasanya memiliki 
umbi semu atau pseudobulb. Jika diamati batang dendrobium 
tampak menggembung seperti umbi atau “bulbus“. Umbi 
itu berfungsi untuk menyimpan cadangan air dan makanan. 
Sebenarnya itu bukan umbi yang sesungguhnya, tetapi hanya 
batang yang membesar. Batang semu ini mempunyai bentuk 
dan ukuran beragam tergantung pada spesiesnya. 


my trubus favourite plants 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kenal Epifit Cantik 


5. Akar 

Dendrobium mempunyai akar lekat atau akar substrat 
dan akar udara. Fungsi akar lekat digunakan sebagai penahan 
tanaman, sedangkan akar udara untuk kelangsungan hidup 
tanaman. Akar terbungkus jaringan berbentuk seperti bunga 
karang. Akar dendrobium menempel pada batang tanaman lain. 
Bagian akar itu agak mendatar mengikuti bentuk permukaan 
batang yang ditempeli. Sejumlah rambut akar pendek-pendek 
menghiasi bagian akar. Sementara akar yang tidak menempel 
gundul, tanpa rambut akar. Akar sehat berwarna putih dan 
tebal, di bagian ujung akar aktif berwarna hijau cerah. Selain 
itu, akar panjang, jumlah banyak, dan bagian ujung meruncing. 
Jangan memilih akar kurus karena kelembapan kurang dan 
kemungkinan terkena cendawan. 


Na 


my trubus favourite plants 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Akar sehat 
berwarna putih 
dan tebal 


1 


N Kenal Epifit Cantik 


Berdasarkan bentuk bunganya dendrobium dikelompokkan menjadi 3 yaitu: 
bunga bentuk bintang, bunga bentuk bulat, dan bunga bentuk tanduk. 


1. Bunga bentuk bintang 

Bentuk sepalnya, bulat dan 
tanduk. Tipe bintang banyak 
diwariskan dari kelompok 
ceratobium.  Lazimnya bentuk 
besar, tinggi 2 m, dengan masa 
istirahat pendek, bahkan terkadang 
evergreen. la akan terus-menerus 
berbunga dan beranak. 

Anggrek tipe bintang memiliki 
tangkai bunga panjang dengan 
jumlah kuntum 30—40 bunga 
per tangkai. Sementara bentuk 
gabungan dicirikan dengan 
mahkota bunga memanjang dan 
antara sepal—petal terdapat celah. Pendrobium speciosum 
Contohnya Dendrobium nindii. 


2. Bunga bentuk bulat 

Kelompok ini terbagi menjadi 2 yaitu bulat menutup dan bulat overlapping. 
Dikatakan bulat menutup jika tepi petal dan sepal saling menutupi. Sementara bulat 
overlapping bila tepi sepal dan petal saling tumpang tindih. 

Dendrobium bulat bertipe phalaenopsis. Anggrek ini kebanyakan datang dari 
kelompok phalaenanthe yang berbunga besar. Tangkai bunga panjang dengan 12 
kuntum setiap tangkai. Bentuk bunga bundar seperti kupu-kupu dicirikan dengan 
mahkota bunga kompak berdekatan seperti Dendrobium bigibbum. 

Dendrobium tipe phalaenopsis termasuk jenis evergreen, daunnya tidak akan 
rontok baik pada musim dingin dan semi. Itu sebabnya tipe ini banyak digunakan 
sebagai bunga potong karena batang kokoh dan warna beragam. 


Bulat menutup Bulat overlapping Bentuk mahkota bulat dan 
kompak 


12 my irubus favourite plants 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kenal Epifit Cantik 


3. Bunga berbentuk tanduk/ 
keriting 

Disebut tanduk karena bentuk 
sepal menyerupai tanduk rusa. Lihat 
saja dendrobium Margaret Thatcher, 
bersepal tegak seperti tanduk dan 


melintir. Dendrobium tipe  hom 
bersepal tegak, lurus, atau keriting. 
Jenis lain yang bertipe tanduk 


contohnya dendrobium Fran's Jewel, 
Celebes star x D. lasianthera, dan 
Kiomi Izumi x Henry Ho,. 

Kebanyakan anggrek-anggrek 
dengan bunga berbentuk itu berasal 
dari persilangan induk spesies asal 
Indonesia Timur dan Australia. 
Contohnya D. stratiotes, D. lasianthera, 
D. helix, D. conanthum, dan D. 
undulatum. Di habitatnya mereka 
tumbuh di pohon atau bebatuan. Ia 
bisa ditemukan dari dataran rendah 
hingga menengah. Jenis lain yang 
mewariskan sifat tanduk lurus ialah D. 
antenatum dengan warna hijau dan 
putih. 

Idealnya, pilih bentuk tanduk yang 
tegak dan sejajar. Semakin panjang 
tanduk dan banyak ulir semakin 
cantik. Bunga harus mengarah ke 
depan. Warna cerah, tetapi harus 
bersih merata. 

Anggrek tipe keriting berbentuk 
unik dan banyak dipilih sebagai 
koleksi, atau novelties. Sepal melintir, 
kuntum banyak, tetapi kecil-kecil, dan 
tidak teratur. Semakin tua bunganya 
bertambah banyak. Keunggulan jenis 
keriting lebih kaya warna, satu anggrek 
minimal memiliki 4 warna. Hebatnya 
bila disilangkan akan timbul warna lain 
dari induknya, dari warna cerah hingga 
Gelap 


my trubus favourite plants 


Margaret Thatcher, bersepal tegak seperti 
tanduk dan melintir 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


13 


Dendrobium 
bigibbum 


Dendrobium 
anosmum 


Dendrobium 
macrophyllum 


14 


N Kenal Epifit Cantik 


Berdasarkan sifat pertumbuhannya dendrobium 
terbagi menjadi 3 kelompok yaitu evergreen, decidous, 
dan semi decidous. 


1. Tipe tetap segar atau evergreen 

Kelompok dendrobium ini termasuk tahan 
banting. Daun dapat bertahan dalam kondisi segar 
selama 2—3 siklus hidup, baik musim kemarau atau 
musim hujan. Spesies dalam tipe ini diantaranya D. 
stratiotes, D. gouldii, dan D. bigibbum. 


2. Tipe gugur atau decidous 

Dendrobium tipe ini memiliki masa istirahat 
dengan cara meluruhkan daun saat musim kering atau 
kemarau. Di antaranya D. parishii, D. anosmum, dan 
D. pierardii. 


3. Tipe semi gugur atau semi decidous 

Kelompok dendrobium ini hanya menggugurkan 
sebagian daun saat musim kering. Spesies kelompok 
ini diantaranya D. spectabile, D. macrophyilum, dan 
D. nobile.” 


Pembagian Dendrobium 

Berdasar cara hidupnya sebagian besar dendrobium 
bersifat epifit, yaitu menumpang pada batang pohon lain 
tetapi tidak merugikan tanaman yang ditumpangi. Sementara 
berdasarkan sifat morfologinya dendrobium tergolong anggrek 
simpodial dengan batang semu atau pseudobulb. Dendrobium 
ditemukan mulai dari dataran rendah hingga puncak gunung 
seperti Himalaya. Karena penyebarannya luas, anggrek ini 
mempunyai berbagai kultur yang berbeda. Para ahli botani 
membagi genus dendrobium ke dalam beberapa seksi 
yang berbeda. Salah satunya RE. Holttum yang membagi 
dendrobium menjadi 20 seksi. 


my trubus favourite plants 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kenal Epifit Cantik a 


1. Aporum 


Bunga kecil: berwarna putih, kuning kehijauan, putih: dan 
varian warna perak. Sayangnya bunga mudah pecah. 
Batang kecil, tumbuh rapat, pendek dan beberapa agak 
panjang. 

Berdaun tebal, berdaging, tumbuh rapat, dan saling 
menutupi di bagian dasar. 

Beberapa spesies yang termasuk dalam seksi aporum: 
Dendrobium lobatum, D. leonis, D. rosellum, D. rhodostele, 
D. manii, D. indivisum, D. grande, D. guadrilobulatum, 
D. prostatum, dan D. aloifolium. Dendrobium jenis D. 
aloifolium memiliki ukuran bunga terkecil. 


2. Bolbidium 


Sosok sangat kecil maksimum 10 cm, batang bercabang, 
dan memiliki beberapa ruas. Ruas bagian pangkal 
pendek, kecil, dan ramping. 

Pseudobulb menebal ke atas dan di bagian ujung muncul 
2 helai daun kecil. 

Bunga muncul satu per satu dari seludang di antara 
daun, berwarna putih dan krem dengan urat bunga 
merah muda. Ukuran mini, diameter 1—2 cm, mentum 
panjang, petal sempit dan lurus, serta bibir terbelah dua. 
Ditemukan 5 spesies yaitu Dendrobium guardangulare, 
D. striatelum, D. pumilum, D. procumbens, dan D. 
ustulatum. 


3. Callista 


Bunga berkelompok dari dekat ujung batang, 
menggantung ke bawah. 

Tangkai pendek sarat bunga. Sepal dan petal besar, 
mentum kecil, bibir agak bulat, cekung, tanpa belahan 
samping, dan kebanyakan wangi. 

Batang berumbi, daun kaku, dan bertipe evergreen. 
Pseudobulb sedikit tegak dan tebal. 

Menyenangi lingkungan bersuhu malam hari 15—18”C, 
siang hari 24—32”C, dan saat dorman suhu malam hari 
10”C. Untuk berbunga butuh cahaya maksimum. 
Spesies asli dari Birma. 

Ditemukan 5 spesies yaitu Dendrobium farmerii, 
D. aggregatum, D. thyrsiflorum, D. densiflorum, D. 
chrysotooxum, dan D. sulcatum. 


my trubus favourite plants 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


15 


Dendrobium 
stratiotes 


Dendrobium 
veratrifolium 


16 


N 


Kenal Epifit Cantik 


4. Ceratobium 


Penyebarannya mulai dari New Guinea hingga Jawa 
Timur. 

Umumnya tumbuh di daerah dataran rendah dan di 
pepohonan serta bebatuan dekat pantai. Namun, tidak 
mudah tumbuh di bawah kondisi rumah kaca dan 
beriklim sedang. 

Bunga dengan warna bervariasi, berbentuk tanduk atau 
bintang. Sepal dan petal sempit dan bagian tepi petal 
memilin. Beberapa spesies, petal sangat panjang dan 
tumbuh tegak seperti tanduk antelope. Malai bunga 
tumbuh dekat ujung batang. Tangkai bunga panjang 
dan mampu memunculkan 30 —40 kuntum. Bibir sempit 
menyatu dengan kaki column sehingga membentuk 
suatu taji ramping. 

Batang pendek hingga sangat panjang, bagian bawah 
tertutupi beberapa selaput tipis. Bagian pangkal 
menebal kemudian menyempit ke ujung. 

Daun kaku, berdaging, besar, dan sempit. 

Seksi ini memiliki sekitar 30 spesies. Di antaranya 
Dendrobium antennatum, D. schulleri, D. gouldii, D. 
johannis, D. undulatum, D. taurium, D.laxiflorum, D. 
demminii, D. stratiotes, D. mirbelianum, D. lasianthera, 
D. odoaridii, dan D. veratrifolium. 


5. Conostalix 


Bunga kecil, berwarna pucat, soliter atau berpasangan 
muncul dari batang berdaun. Dasar bibir bersatu 
dengan sisi kaki column dan membentuk taji. 

Batang kecil dan agak kenyal. 

Daun sempit—panjang 6 cm dan lebar 6 mm—dan 
seludang daun berbulu. 

Baru 3 spesies yang dikenal yaitu Dendrobium 
melanochlamys, D. lobii, dan D. pachyglosum. 


Kenal Epifit Cantik a 


6. Desmotrichum 


Habitatnya tempat teduh, seperti hutan rawa. 
Pseudobulb pendek, saling berjauhan. 

Rhizome menjalar di lapisan bawah media dan akar, 
memiliki 1 rangkaian akar udara bercabang dengan 
beberapa ruas pseudobulb di bagian ujungnya. 

Bunga mudah patah, cepat layu (hanya 1—2 hari), 
keluar satu per satu atau berpasangan dari seludang 
bunga pada bagian dasar daun. Mentum panjang, bibir 
terbelah 3. Warna bunga bervariasi pada setiap spesies. 
Ditemukan 10 spesies yaitu yaitu Dendrobium kelsallii, 
D. convexum, D. lonchophyllum, D. comatum, D. 
luxurians, D. plicatile, D. laciniosum, D. bifidum, D. 
padangense, dan D. xantholeucum. 


7. Diplocaulobium 


Tersebar dari Sumatera hingga Papua. Jenisnya, 
Dendrobium malayanum. 

Pseudobulb panjang 15—25 cm, ramping dan saling 
berdekatan. 

Daun panjang 14 cm, lebar 2,4 cm. Satu pseudobulb 
menghasilkan satu daun. 

Bunga diameter 3,5 cm, muncul satu per satu atau 
berpasangan, mekar 2 hari. Sepal dan petal berwarna 
kuning bagian dasar dan ungu tua di ujung. Bibir 
kuning, sangat pendek, mudah patah, berkerut, 

dan berbelah tengah dengan 2 tunas kering ditutupi 
seludang sempit, panjang 3 cm. 

Terdiri dari 30 spesies. 


8. Distichophyllum 


Tanaman bersemak, batang tumbuh rapat, saling 
berdekatan, dan langsing. 

Ruas batang pendek, panjang 0,5 cm —2 cm. 

Daun agak pendek: tumbuh sangat rapat dan rapi: 
agak membulat, panjang 2 cm—10 cm, serta lebar 0,5 
cm—2cm. 

Bunga agak kecil dan tumbuh soliter atau berkelompok 
pada batang berdaun. Warna putih, krem, kekuningan, 
atau oranye pucat. Petal dan sepal bagian pangkal 
agak sempit, bibir terbelah 3, dan agak berdaging. 
Ditemukan 8 spesies, diantaranya Dendrobium 
pahangense, D. distichophyllum, D. uniflorum, D. 
bifarum, D. hosei, D. metachilinum, D. revolutum, dan 
D. pandaneli. 


my trubus favourite plants 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1 


N Kenal Epifit Cantik 


9. Eugenanthe 

@ Seluruh pseudobulb menebal 
dan berdaging: tumbuh tegak atau 
menggantung. 

@ Bunga muncul serempak dari 
buku-buku daun, setelah semua 
daun rontok. 

@e Tangkai bunga pendek. Ukuran 
petal dan sepal sama. Mentum 
pendek, bibir besar berbentuk bulat 
kadang-kadang cekung, dan tidak 
memiliki belahan. 

@ Terdiri dari beberapa genus dan 
spesies berbunga besar dan cantik. 
Warna bunga bervariasi pada setiap 
spesies dan genus. 

@e Di antaranya jenis Dendrobium 
hookerianum, D. trimbriatum, 
D. chrysanthum, D.  pulchellum, 
D.  moschatum, DD. anosmum, 
D. parishii, D. linguella, D. nobile, 
D. callibotrys, D. lituiflorum, dan 
D. cretaceum. 


Dendrobium nobile 10. Euphlebium 

@ Tinggi tanaman 30 cm dan terdiri dari beberapa ruas. 

@e Daun bulat telur atau segitiga, bersusun tiga, muncul 
dekat ujung batang, panjang 12 cm, dan lebar 2 cm. 
Dari buku-buku batang di bawah daun muncul bunga. 

@ Bunga muncul satu per satu. Warna putih dengan bibir 
krem atau merah muda. Mentum pendek, coloumn 
panjang. Bibir pendek, lonjong, berwarna krem atau 
kuning muda berurat ungu kecokelatan dan oranye di 
bagian tengah. 

@ Menyebar dari Sumatera hingga Filipina. 

@ Jenisnya seperti Dendrobium euphlebium. 


11. Grastidium 
@ Daun mirip rumput dengan daun pelindung pendek dan 
kaku. 
@ Bunga agak kecil dengan mentum pendek. 
@ Berbatang langsing, panjang, dan kecil. 
@ Diantaranya, Dendrobium indragiriense, D. pensile, dan 
D. salaccense. 


1 8 my irubus favourite plants 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


